























DETEKTIF 
GU, 
INI KANG 
LEE. 


DATANG 
JUGA. 
APA KAU 
MENEMUKAN 
PETUNJUK? 


ΤΙ 
F. 
MASIH 
BELUM.. 
| 7 


SENDIRI 
GIMANA? 


Φ 





AKU JUGA SAMA. 
KALAU HANYA 
DENGAN PETUNJUK | 
SEKARANG, BANYAK 


SEKALI BAHAN | 
KASUS YANG HARUS 
DITELUSURI.. 
SEANDAINYA 
SEUNG- 





HALO. INI 
KEDUA KALINYA 
KITA BERTEMU. 
ANDA ‘DETEKTIF 
GUNWOO GU’, 
KAN? 


SAYA MOHON 
MAAF UNTUK 
SEBELUMNYA. 
MULAI SEKARANG 
SAYA AKAN BEKERJA 
SAMA DALAM 
PENYELIDIKAN 





BERHENTI | 
SEMENTARA 





HAUNTED STATION 


BY DANWOO 





EPISODE 12 
MIMPI BURUK 


KARENA 
GELAP SAYA 
TIDAK BISA 

MELIHAT 

АРА-АРА, 


SEPERTI 
TERKURUNG 


DI SUATU ТЕМРАТ.. 
BERTERIAK SEKERAS 
APA PUN TIDAK 
ADA ORANG 
YANG DATANG.. 





წ 


» 


YAH.. 
SEBAGIAN 
BESAR 
MIMPINYA 
SELALU 
SEPERTI ITU... 
DAN BERBEDA 
DENGAN MIMPI 
BIASA, MIMPI 
ITU TERASA 
SANGAT 
ΝΥΑΤΑ. 





INI ADALAH 
PENYELIDIKAN 
DAN PERKIRAAN 
SAYA DENGAN 
KANG LEE SAMPAI 
SEKARANG. 
COBA ANDA 
BACA DULU. 











BAGAIMANA KAMU 
MEYAKINKAN DIA? 
PADAHAL SEBELUMNYA 
DIA SUDAH NGOTOT 
SEKALI..? 


BUKAN.. 
DARIPADA | 
AKU YANG | 
MEYAKIN- | 
KAN... 





SEPERTINYA 
ORANGNYA 
SENDIRI YANG 
MEMUTUSKAN 


BAHKAN 
SEBENARNYA 
AKU TAK PERNAH 
SEKALIPUN 

BICARA. 


1 
ALAR 
pIBILANG 
STALKER 


FUUH.. 
TAPI PADA 
| AKHIRNYA 
DIA BENAR- 
BENAR 
MIMPI 
YA...? 





SEBENARNYA.. 
AKU TIDAK 
MELAKUKAN 
PENYELIDIKAN | 
DENGAN YAKIN | 
100% BAHWA 
INI ADALAH 
ULAH 


WAKTU ITU 
KITA BERBICARA 
UNTUK MEMIKIRKAN 
SEMUA KEMUNGKINAN | 
YANG ADA, BUKAN? | 
JADI PERIHAL ULAH 
HANTU JUGA TER- 
MASUK DARI SEMUA 
KEMUNGKINAN 
ITU. 


KEMUNGKINAN 
ITU TIDAK BISA 
DIKESAMPINGKAN 
HANYA KARENA 
, AKU TIDAK PERNAH 
ს MENGALAMINYA, 





AKU BERUSAHA 
UNTUK MEMIKIRKAN 
PENYEBAB LAIN 
SELAIN KEMUNGKINAN 
HANTU TERSEBUT. 
KARENA AKAN LEBIH 
BAIK JIKA ADA DALAM 
LINGKUP HUKUM 
DI MANA AKU BISA 
MENYELESAI- 


KANNYA. 


-МЕКЕКА SEMUA 

MENGGUNAKAN 

STASIUN KERETA 
HWANSU! 


TAPI 
PERSAMAAN 
DARI SEMUA 

KORBAN 
BUNUH DIRI 
ITU HANYA 

SATU, 

YAITU- 








UNTUK 
JAGA-JAGA, 
SAAT BERTEMU 
SEUNGHYE HAN 
AKU HANYA BILANG 
MEREKA “MIMPI BURUK’ 
ΤΑΡΙ AKU TIDAK 
MENJELASKAN 
MIMPINYA 
SEPERTI 








TAPI 
MIMPI YANG 
DICERITAKAN 

SEUNGHYE HAN 

HARI INI... SAMA 

PERSIS DENGAN 

MIMPI YANG DI- 

| ALAMI PARA KORBAN 
MENINGGAL 

HINGGA SAAT INI. 

MUNGKIN... 





..MUNGKIN INI 
ADALAH HAL YANG 
MEMANG TERJADI DI 
LUAR KEMAMPUAN 
MANUSIA. JADI DAPAT 
DIKATAKAN HIPOTESA 
MENGENAI HANTU 
ITU MENJADI LEBIH 
PENTING. 





წ TIDAK, 
SUDAH PASTI 
ITU CUMA 
SATU-SATUNYA 
HIPOTESA! 


MULAI 
SEKARANG 
KITA HARUS | 
MELAKUKAN 
PENYELIDIKAN | 
BERDASARKAN | 
HIPOTESA | 

INI. / 


















«МІ 
SUDAH 
BERAPA 
HARI? 
APA AKU 
AKAN 
ΜΑΤΙ... 









SEBENAR- 
NYA INI.. 
DI MANA..? 
KENAPA... 
AKU ADA 
DI SINI.. 
AKU TIDAK 
INGAT.. 
























A.. APA 
SEBENAR- 
NYA 
SALAHKU 
аб 







SALAHKU 
SAMPAI DI- 
PERLAKUKAN 
SEPERTI 


BUKA!! 
KELUARKAN 
AKU!! 
AKU.... 
AKU... 














TIDAK BEGITU KELIHATAN, ТАРІ... 
ЅЕРЕКЯЛЕ SEPERTI ΤΑΤΑΡΑΝ SESEORANG... 








ПР Поу ДАТА 


SEUNGHYE 


SEUNGHYE 
«ον 





KAMU TIDUR? 
SUDAH SORE LOH, 
KAMU MAU SAMPAI 
KAPAN SEPERTI INI? 
HAH? SAMPAI KAMU 
TIBA-TIBA BERHENTI 
KERJA SEMENTARA... 

ADA MASALAH 
APA LAGI? 


HARI INI 
TANGGAL 31.. 
TIDAK ADA JANJI 
DENGAN TEMAN? 
SETIAP TAHUN BARU 
KAMU SELALU 
MELIHAT MATAHARI 
TERBIT BERSAMA 
TEMAN-TEMAN- 
MU KAN? 





ATAU 

MAU PERGI 
BELANJA SAMA 

IBU? KALAU 
BEGINI TERUS 

BUKANNYA KAMU 

MALAH JADI 

LEBIH STRESS? 


NGGAK.. 
AKU BENERAN 
NGGAK АРА-АРА 
KOK, BIARKAN 
AKU SAJA 
BU.. 








YANG SEDANGIMENGAWASIKUSS!! 





1 VANSEPATU 
FARIINITIDAIXSAIAH 
DAISESEORANGIYANGJNIENGAWASI 





EI DEED ۳ 








NANTI 
AKU AKAN 
BANGUN... 
BIARKAN 
AKU SAJA 
DULU. 














SIAL. PA? 


PREVIEW EPISODE 13 
TATAPAN 





IMAUSSENDIRTEA!! 
| 








0 1 





-BERSAMBUNG- 


